K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


ILMU 
NASAB 


Istilah dan Metodologi 


as 


Maktabah Nahdlatul Ulum Banten 


Cetakan I 2023 


Judul: 
ILMU NASAB ISTILAH DAN METODOLOGI 
Penulis: 
K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 
Penerbit: 
Maktabah nahdlatul Ulum Banten 
Setting Lay Out: 
Maktabah nahdlatul Ulum Banten 
Alamat Penerbit: 
Pondok Pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulum Kp. Cempaka RT/RW 006/001 Desa 
Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang-Banten Hp. 0838-9563-6244 
Cetakan Pertama 2023 


Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dipersilahkan kepada masyarakat untuk 
mengutip memperbanyak dan mencetak, baik untuk keperluan pendidikan atau 
lainnya. 


DAFTAR ISI: 
KATA PENGANTAR-1 


BAB I: ILMU NASAB-4 

PENGERTIAN ILMU NASAB-4 

ILMU NASAB MENURUT ISLAM-4 

NISBAH ILMU NASAB DENGAN ILMU SEJARAH-7 


BAB II: ISTILAH-ISTILAH AHLI NASAB-9 
PEMBAGIAN NASAB SECARA KWALITAS-9 

METODE PENULISAN NASAB-9 

ISTILAH-ISTILAH PENULISAN KITAB DAN MANUSKRIP NASAB-10 
ISTILAH UNTUK ANAK DALAM KELUARGA -16 
TINGKATAN NASAB-17 

METODE BERNISBAH-18 

BERNISBAH BUKAN KEPADA KABILAHYA -19 

NAMA KABILAH-20 

NAMA-NAMA ORANG ARAB-21 

BILA ADA DUA NAMA YANG SAMA DALAM NASAB-22 
NAMA PEREMPUAN DALAM NASAB-22 


BAB III: METODE MENETAPKAN NASAB-23 

METODE MENETAPKAN NASAB AHLI FIKIH DAN AHLI NASAB-23 
PERKAWINAN-24 

IKRAR-24 

BAYYINAH-25 

SYUHROH WAL ISTIFADLOH-25 

KITAB-KITAB NASAB-27 

REKOMENDASI AHLI NASAB-32 

SIFAT YANG HARUS DIMILIKI AHLI NASAB DALAM MENETAPKAN NASAB-33 
KELENGKAPAN AHLI NASAB DALAM MENETAPKAN NASAB-33 


BAB IV:METODE ULAMA MENAFIKAN NASAB-35 

NASAB PALSU-36 

CIRI-CIRI NASAB PALSU-36 

CONTOH-CONTOH PENAFIAN NASAB OLEH PARA ULAMA-37 
SYAIKH ABU HASYIM IBRAHIM BIN MANSUR AL-HASYIMI AL-AMIR 
Menafikan Nasab Kabilah Tabariyah di Makkah-38 

NAOOBAH AL-ASYRAF Al-THOLLIBIYYIN FI AL-ALAM AL-ISLAMI 
Membatalkan Nasab Keluarga Ootadat-40 

AHMAD BIN SULAIMAN ABU BAKRAH AL-TURBANI 
Membatalkan Nasab Ba Alawi-41 

AL-SYARIF MURAD SYUKRI 

Membatalkan Nasab Ba Alawi-43 

PENULIS (IMADUDDIN UTSMAN AL-BANTANI) 

Membatalkan Nasab Ba Alawi-45 


BAB V: PENUTUP-53 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


KATA PENGANTAR 


Bangsa Arab sangat memperhatikan nasab (genealogi) 
mereka, baik di masa jahiliyah maupun Islam. Mereka 
menghafalnya di masa Jahiliyah, dan membukukannya di 
masa Islam. Kemudian, nasab menjadi suatu ilmu yang 
mereka pelajari yang memiliki kaidah-kaidah dan istilah- 
istilah tersendiri. 


Di masa Jahiliah, nasab menjadi media pemersatu mereka 
dalam menghadapi ancaman dari musuh-musuh mereka. 
Ketika itu mereka belum mempunyai sebuah negara yang 
menjaga mereka. Kemudian nasab menjelma menjadi tanda 
kemuliaan mereka. Mereka saling berbangga dengan nasab 
leluhur mereka. 


Di masa Islam, nasab bukan lagi menjadi penentu kemulian. 
Kemulian dalam Islam ditentukan oleh ketakwaan kepada 
Allah Swt, ia yang paling bertakwa, maka ia mendapat 
kemuliaan yang lebih dari lainnya. Nasab dijaga kemudian 
bukan untuk berbangga-bangga, tetapi untuk menjalin 
silaturahmi antar keluarga. 


Al-Our'an menyatakan bahwa Allah Swt. Menjadikan 
manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. 


Allah Swt berfirman: 


a 2 S ae... AG a & 
OP Jo G3 #Slang LG S3 Ia SUS Gj Sa Ul 


Sab kale BG) SUS AI Sie KASI 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


cc 2 3 5 1 . 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 


seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal” 


Buku yang ada di hadapan pembaca ini, akan 
mengetengahkan tentang istilah-istilah para ahli nasab dalam 
menuliskan tentang nasab-nasab Bangsa Arab, terutama 
keturunan Nabi Muhammad Saw. Selain itu, mengetengahkan 
tentang metodologi penetapan dan penafian nasab yang benar 
menurut para ahli nasab. 


Dengan adanya buku ini, diharapkan bagi para pembaca kitab- 
kitab nasab, tidak akan keliru dalam memahami istilah-istilah 
yang unik yang ada didalamnya. Selain itu, dapat pula 
memahami bagaimana cara menetapkan dan menafikan nasab 
menurut para ahli-ahli nasab. 


Dari itu maka, diharapkan akan terjaganya nasab keturunan 
Nabi Muhammad Saw dari setiap pengakuan yang tanpa 
bukti dan kesahihan yang nyata. 


Nabi Muhammad Saw bersabda: 


£ 


KA doko AG sal 8 TI lag gag al m8 Jl P3 ya 


| OS. Al Hujurat ayat 13 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


“Barangsiapa yang mengaku kepada selain ayahnya, sedang 


ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka Allah haramkan surga 


terhadapnya”? 


Semoga Allah Swt Memudahkan penulis dalam membuat 
buku ini, dan semoga manfaat dunia dan akhirat amin 


Banten, Juni 2023 


Imaduddin Utsman al-Bantanie 


2? H.R. Ibnu Khuzaimah, sahih 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


BAB I: 
ILMU NASAB 


PENGERTIAN ILMU NASAB 


Menurut Haji Khalifah, definisi Ilmu Nasab dan tujuan 
dipelajarinya adalah: 


aa A9 CadAlg RAS orkelahg all Kolush Ata Bay Ale yag 


SAE Jabon ASI palar Flo yag CyaSa Leni 3 Us 5 JUNI 


“Ilmu Nasab) adalah ilmu yang diketahui darinya nasab- 
nasab manusia dan kaidah-kaidahnya yang umum dan yang 
juz”. Dan tujuan (ilmu Nasab) adalah menjaga kesalahan 
dalam nasab seseorang. Ia adalah ilmu yang agung 


manfaatnya dan tinggi kedudukannya”. 


ILMU NASAB MENURUT ISLAM 


Ilmu nasab merupakan warisan peradaban Bangsa Arab di 
masa Jahiliyah dan Islam. Nabi Muhammad Saw 
menganjurkan agar kaum muslimin mempelajari nasab untuk 
menyambung silaturahmi. Nabi Muhammad Saw. Bersabda: 


Sabu ag Oglaas La Sultan 2JE SE al se dna Gl us 


2 Kasyfudzunun: 1/178 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


“Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Nabi 
Muhammad Saw. Bersabda: pelajarilah dari nasab kalian 
sesuatu yang dapat menyambungkan kalian dengan sanak 
family kalian”? 

Dari hadits ini, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa 
mempelajari ilmu nasab yang diperintahkan Nabi Muhammad 
Saw adalah, yang dengannya dapat disambungkan silaturahmi 
antara keluarga. 


Pada masa awal-awal Islam, kaum muslimin mempelajari 
ilmu nasab, sebagaimana mereka mempelajari Ilmu Fikih. 
Mereka mendatangi Said bin Musayyab untuk belajar Ilmu 
Fikih, dan mendatangi Abdullah bin Tsa'labah untuk belajar 
Ilmu Nasab” Khalifah empat dan para ulama fikih pula 
merupakan pribadi-pribadi yang ahli dalam ilmu nasab.S 


Ibnu al-Togtogi al-Hasani, dalam al-Ashili, menyebut tiga 
tokoh yang pakar dalam ilmu nasab, mereka adalah : Abu 
Bakar Sidik, Agil bin Abi Tholib dan Muhammad bin Sa'ib 
al-Kalabi. Jika Hisan bin Tsabit hendak membuat syair ejekan 
untuk kaum musyrikin, Rasulullah berkata kepada Hisan 
“datangilah Abu Bakar, dan ambilah kekurangan mereka 
darinya!” 


" H.R. turmudzi, sahih gorib 

? Lihat Al-Anba', Ibnu Abdil Bar: 43 
6 Lihat Al-jamharah, Ibnu Hazm: 4-5 
' Lihat Al-Ashili: 43-42 


www ea 
5 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Ilmu nasab dipelajari umat Islam, bukan untuk membangga- 
banggakan nasab leluhurnya, namun untuk menjaga 
silaturahmi. 


Nabi bersabda: 


BP ea Jala ya UE) LL Lagi, Telat! EP IK cai as dB) 


8 P: « 
AP oya HE ASTg A1 33 AAS JA PAS ob 


“Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian 
ubayyah al-jahiliyah dan membanggakannya orang jahiliyah 
terhadap nasab, sesungguhnya (manusia) itu (dua): mukmin 
yang bertakwa atau fajir yang celaka. Manusia itu semuanya 
keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah 2 


Bahkan, ada hadits yang menyatakan bahwa ilmu nasab 
termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tidak 
mengetahuinya tidak menjadi medarat. 


Jaa de PI Ga KS lh Saman do gluag Ale HI lo Za Si 
HJ RAI Lag 2 JB KANE Along dl Iga, Lo: IJIE $ ia La: JUS 
Hey jay Al Asy 0 Rgag ASI Alay 0 AS oli Oa dls 
Ae tin 3 allay ae HI lo AI Iguay JUS LA ah GIE all 

FE Ia SN 


$ H.R. Turmudzi, hasan gorib 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


“Sesungguhnya Nabi Saw memasuki masjid, maka ia melihat 
sekumpulan orang (mengitari) seseorang. Lalu Nabi 
bertanya, ada apa? Mereka menjawab “Ya Rasulallah, ada 
seorang yang 'alamah'. Nabi berkata 'apa itu alamah?' 
(seseorang) berkata “orang yang paling tahudengan nasab- 
nasab Arab, orang yang paling tahu tentang Arabiyyah, 
orang yang paling tahu tentang syair, orang yang paling tahu 
tentang perbedaan-perbedaan pendapat orang Arab'. Maka 
Rasulullah Saw berkata “ini ilmu yang tidak bermanfaat dan 
bodoh (tentangnya) tidak medarat”.” 


Dari hadits tersebut, ilmu nasab yang tidak ada kaitan dengan 
syara” tidak patut untuk diperdalam. Seseorang tidak berdosa 
ketika tidak mengetahui siapa leluhurnya seribu tahun ke 
belakang. Termasuk seperti yang dilakukan sebagian Bangsa 
Arab, mereka memperdalam nasab-nasab kuda-kuda mereka. 
Seperti Ibnu al-Kalabi yang mengarang kitab khusus tentang 
nasab kuda-kuda pada masa jahiliyah." 


Walau demikian, ilmu nasab yang dipelajari dengan tujuan- 
tujuan syar'I tetap berguna. Seperti untuk mengetahui 
keabsyahan orang yang mengaku dzuriyat Nabi Muhammad 
Saw, karena yang demikian itu berhubungan dengan beberapa 
hukum syara. Untuk itulah buku ini penulis tulis. 


NISBAH ILMU NASAB DENGAN ILMU SEJARAH 


” disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asgolani dalam Lisan al- 
Mizan, doif 
" Ilmu al-Ansab fi Turats al-Islami: hal. 3 


www Se 
7 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Ilmu nasab masuk dalam cabang Ilmu Sejarah. Ilmu nasab 
mempunyai hubungan yang kuat dengan ilmu-ilmu yang 
merupakan cabang ilmu tarikh (sejarah) lainnya, seperti ilmu 
al-Asma', Ilmu al-Rijal, Tarajim, sirah (biografi), dan Ilmu 
Tobagot."' 


Namun hubungan ilmu nasab dengan ilmu sirah lebih kuat. 
Dimana ilmu sirah, sebagaimana diketahui, adalah: 


dil LB yap jl CARA Il ab ye dls 


“(ilmu sirah) adalah suatu gambaran sejarah kehidupan 


| »12 
seseorang atau suatu priode di masa-masa hidupnya” 


Bahkan bisa dikatakan bahwa ilmu nasab merupakan cabang 
dari ilmu siroh. Hal demikian itu, karena biasanya penulisan 
sirah atau biografi seorang tokoh dimulai dari menerangkan 
nasabnya." 


H Tlmu al-Ansab fi al-Turats al-Islami, Ahmad Nuri: hal. 6 
1? Timu al-Ansab fi al-Turats al-Islami, Ahmad Nuri: hal. 6 
8 Tlmu al-Ansab fi al-Turats al-Islami, Ahmad Nuri: hal. 6 


www 
8 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


BAB II: 
ISTILA H-ISTILAH AHLI NASAB 


PEMBAGIAN NASAB SECARA KWALITAS 


Di antara istilah-istilah Ahli Nasab, sebagaimana disebut oleh 
Syaikh al-Nassabah Mujahid Mun'atsir Munsyid"', adalah 
tentang pembagian nasab secara kwalitas. Menurutnya, secara 
kwalitas, nasab-nasab dapat dibagi sebagai berikut: 


Sohihun Nasab: Yaitu nasab yang telah tsabat (ditetapkan) 
menurut para ahli nasab dengan tanpa perbedaan pendapat 
para ahli nasab yang dikenal amanah, wara” dan jujur. 


Magbulun Nasab: yaitu nasab yang tsabat (ditetapkan) 
sebagaian ahli nasab dan diingkari sebagian lainnya. Ia dapat 
diterima jika di saksikan dua saksi yang adil. 


Masyhurun Nasab: yaitu seseorang yang masyhur dengan 
siyadah (bahwa dia sayyid), tetapi nasabnya tidak dikenal. 


Mardudun Nasab: Yaitu orang yang mengaku bernasab 
kepada suatu klan, namun sebenarnya ia bukan termasuk klan 
tersebut, dan klan tersebut tidak mengakuinya. 


METODE PENULISAN NASAB 


4 Gowaid Dirasat Ilmil Ansab: Mujahid Mur'atsir munsyid: 
h.4 


www ea 
9 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Metode penulisan nasab ada dua cara: al-Mabsuth dan al- 
Musyajjar. Al-musyajjar adalah cara penulisan dari anak 
kepada ayah terus ke atas. Sedangkan, al-Mabsuth adalah cara 
penulisan silsilah nasab dari ayah ke anak terus ke bawah. 


Menurut Ibnu al- Togtogi al-Hasani, dalam kitab al-Ashili, al- 
Mabsuth adalah memulai dengan ayah tertinggi, kemudian 
menyebut anak-anak kandungnya, kemudian memulai dari 
anak-anak kandungnya tersebut, kemudian menyebut anak- 
anak mereka, jika mempunyai anak. Jika telah selesai, 
kemudian memulai dari saudara-saudaranya yang lain dan 
anak mereka, sampai selesai. 


ISTILAH-ISTILAH PENULISAN  KITAB DAN 
MANUSKRIP NASAB 


Para ahli nasab mempunyai beberapa cara unik dalam menulis 
manuskrip nasab dengan metode al-musyajjar, diantaranya, 
menurut Ibnu al-Togtogi,'S sebagai berikut: 


Jika di dalam nasab itu ada tho'n (celaan), maka, antara ayah 
dan anak ditulis dengan tinta merah atau palang, menunjukan 
bahwa nasab itu terputus, dan antara ayah dan anak ada 
penghalang, yakni tidak ada ketersambungan. 


Jika didalamnya ada godh (celaan), maka, cara penulisannya 
adalah bergerigi seperti gigi gergaji, menunjukan bahwa nasab 
ini idltirab (tidak tetap). 


8 Lihat al-Ashili: 34-35 
16 Lihat al-Ashili:42 


www 
10 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Apabila di dalam nasab ada gomz (celaan), maka di tulis 
'gomaza'. 


Menurut Ibnu al-Tontogi al-Hasani, tho'n lebih keras dari 
godh, dan godh lebih keras dari gomz. 


Sedangkan dalam al-mabsuth, tho'n (celaan nasab) biasanya 
tidak menggunakan rumuz, tetapi dinarasikan. 


Syekh Mahdi al-Roja'I, dalam kitabnya “al-Mu 'gibun”"', 
menyebutkan beberapa istilah penulisan kitab nasab, 
diantaranya: 


Jika seseorang tidak diketahui apakah ia mempunyai 
keturunan atau tidak, maka ditulis fi soh' (x-b &). Jika fi 
soh' ditulis sebelum nama maka berarti ada keraguan 
ketersambungan anaknya kepadanya. Jika ditulis di setelah 
nama, maka berarti ada keraguan ketersambungan dia dengan 
anaknya. Jika ditulis diatasnya maka menunjukan penolakan 
dugaan pengingkaran ketika anak bernama seperti nama 
ayahnya. 


Jika para ulama yang disepakati tidak menyebutkan ia 
mempunyai keturunan, dan tidak disebut ia ingiradI 
(meninggalnya seluruh keturunan), maka ditulis 'huwa fi soh” 
(bw .x). Dan terkadang disingkat soh' (z—). 


Ibarat “sohaha alaihi fulan al-nassabah” (H8 de aa 
Alusll ), itu berarti bahwa si fulan itu tidak mensahihkan. 


" Al-Mu'gibun: 14 


www Se 
11 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Jika ditulis 'soh inda fulan' (68 Xx gua), berarti nasab itu 
diragukan menurut sebagian ulama nasab. 


Apabila ditulis “wahdahu' (»x5), maka berarti ia hanya 
mempunyai anak satu yang disebutkan. 


Apabila suatu kelompok diidentifikasi tidak ada khabar dari 
para ahli nasab tentangnya, dan tidak diketahui atsar-nya, 
maka ditulis “hum fi nasab al got '1' (Il Swi A8), mereka 
dalam keterputusan nasab. 


Apa bila diletakan di atas sebuah nama (( »)) maka yang 
demikian itu menunjukan bahwa nama itu disambungkan oleh 
orang yang tidak terpercaya. Demikian pula ketika di tulis 
nas 'alu anhu' (“ec Jis) kami mempertanyakannya. 


Dan ketika ditulis ( —) maka maksudnya adalah terdapat dua 
nama bagi satu orang yang memiliki dua nama, lalu penulis 
menyatakan yang benar adalah yang ia tulis dan nama lain 
tidak perlu ditulis. Terkadang pula rumus itu menunjukan 
ketika ia dalam keraguan. 


Apabila ditulis (gtss ) maka maksudnya adalah nasab ini 
butuh pentahgigan dan belum itsbat (ditetapkan). 


Dan apabila ditulis (& ) maka maksudnya adalah adanya 
keraguan dan para nassabah tidak menetapkan. Demikian 
pula ketika ditulis (-! 5). 


Apabila dianggap tidak tersambung, ulama nasab pula 
menggunakan rumus (2 Oxs) terkadang langsung dikatakan 
“Os glisy Oma ( (hasan membutukan bin). 


12 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Bila ditulis dengan rumus (£ ) mengisyarahkan adanya gomaz 
(celaan). 


Apabila ditulis (/iS8), menunjukan bahwa ahli nasab ragu 
tentang ketersambungannya kepada ayahnya. 


Apabila ditulis (Dc 4alc ), menunjukan ada kesalahan. 
Apabila ditulis (x— ) menunjukan keraguan dalam keraguan. 


Apabila ditulis («4 ) menunjukan ketersambungan. 
Begitupula jika ditulis (158 de del). 


Apabila ditulis (5 «& ) menunjukan adanya pembicaraan, 
terkadang ditulis (Sms 43). 


Apabila ditulis (ss: 48  ) menunjukan adanya 
ketidaksepakatan. 


Apabila ditulis (“twll GDB 4alel) maksudnya adalah ia 
tawagguf dan tidak mengitsbat. 


Apabila ditulis (SI s8) berarti orang yang ditulis memiliki 
prilaku yang jelek. 


Apabila ditulis (SlsxY! sis (lai ), maksudnya adalah ia 
melakukan perbuatan tercela ketika muda. 


Jika ditulis (Gss4 628) menunjukan para ahli nasab tawagguf 
dalam ketersambungan nasabnya. 


Bila seseorang meninggal ketika kecil, maka ditulis (5 ), bila 
meninggal besar maka ditulis (& ). Namun di beberapa nama 
(5) juga bermakna (5 yel! 5 we) panjang umur. 


www an 
13 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Bila ditulis (2) menunjukan bahwa keturunannya meninggal 
tidak tersisa. 


Jika ahli nasab beranggapan masih ada keturunan selain yang 
akan ditulis, maka ia menggunakan ibarah (—ss!), artinya 
selain keturunan yang ditulis masih ada yang lainnya. 


Di bawah ini beberapa istilah dalam ilmu nasab yang terdapat 
dalam kitab-kitab para ulama nasab menurut Syekh Ali 
Hamadi al-muntafaki'': 


Fulanun daraja (&» 68): untuk istilah bagi seseorang yang 
meninggal tanpa anak. Terkadang ditulis (gJ). 


Agibuhu min fulan atau al-Agbu min fulan (HI 4 JG ya dite 
US Ya): untuk istilah seseorang yang mempunyai keturunan 
hanya dari si fulan tersebut. 


Fulanun a'goba min fulan (SDS Ya Hsel LDB): untuk istilah 
seseorang yang keturunannya tidak hanya si fulan tersebut, 
tetapi memungkinkan adanya jalur keturunan dari lainnya. 


Fulanun awlada atau a'goba (Ns $ I$ SSS): keduanya satu 
makna dengan fulanun a'goba di atas. 


Fulanun ingorodlo (ss S8): istilah untuk seseorang yang 
mempunyai keturunan namun semuanya telah meninggal 
tanpa ada pelanjut generasi. 


18 Mustolahat Ilm al-Ansab: hal.3 


wa 
14 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Fulanun gu'dudunnasab atau go 'idunnasab ( and gl A3 NB 
will): istilah untuk anak paling muda dari lelaki yang paling 
dekat kepada kakek yang paling atas. 


Fulanun “arigunnasab (—l Go 008): istilah untuk 
seseorang yang ibunya dari ahli bait nabi dan neneknya juga 
dari ahli bait nabi. Jika terus nenek keatasnya dari ahli bait 
nabi maka lebih “arig (tinggi nasab) lagi. 


Mi 'nats (Xltis): istilah untuk seseorang yang banyak 
mempunyai anak perempuan tidak mempunyai anak laki-laki. 


Huwa ligairi rusydatin &a85 y&J s): istilah untuk seseorang 
yang dilahirkan dari nikah fasid (nikah yang dianggap tidak 
sah). 


Huwa waladun da 'iyyun atau minal ad'iyya' (Os SS 
skesYI): istilah untuk seseorang yang menisbahkan diri kepada 
laki-laki yang bukan ayahnya. 


Ummuhu ummu walad (A5 & 4): istilah untuk seseorang yang 
ibunya seorang budak. Jika ibunya telah merdeka maka 
disebut maulat GYsx ) atau “atigatu fulan (S8 tc ) atau 
Dzatu yamin (oxa S3). 


La bagiyyata lahu (& 48 Y): istilah untuk orang yang tidak 
punya keturunan, atau orang yang berketurunan namun 
meninggal semua. 


Mugillun (Sss ): istilah untuk orang yang punya keturunan 
sedikit. 


Muktsirun (XSs ): istilah untuk yang punya keturunan banyak. 


www 
15 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Tadzayyalu (15453): istilah untuk sekolompok orang yang 
keturunannya panjang. 


Fihi haditsun atau Lahu haditsun (Luas 4 3 Cyas 48): istilah 
untuk seseorang yang nasabnya dicela. 


Usgito (tah): istilah untuk seseorang yang digugurkan dari 
ahli bait karena ketidaktersambungan nasabnya, atau karena 
jelek kelakuannya. 


Fihi tho'nun (548 ) di tulis dengan rumus ( Oj:istilah untuk 
orang yang nasabnya dicela. Kadang ditulis (3 ) yang 
bermakna J$ 48 (didalamnya ada pembicaraan, belum final) 


ISTILAH UNTUK ANAK DALAM KELUARGA" 


Banu al-A 'yan (0okeY! s5) : yaitu anak-anak yang satu ayah 
dan satu ibu. 


Banu al- alat (SS! s5) :yaitu anak-anak yang satu ayah lain 
ibu 

Banu al-Ahnaf (SY! »&) : yaitu anak-anak satu ibu lain 
ayah. 


Al-Rahtu atau al-Ashobah (dd! $ Ja jl ): Keluarga terdekat 
dari ahli bait seseorang. 


Al-Itrah (352): anak atau anak dari anak baik laki-laki 
maupun perempuan. 


'? Mustolah ilmi al-Ansab, Ali al-Muntafiki: 3 


wa Se aa 
16 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


TINGKATAN NASAB 


Menurut Syaikh al-Oolgosyandi, ahli nasab membagi 
tingkatan nasab menjadi enam tingkat?” al-Sya'bu (bangsa), 
al-Oobilah (kabilah, suku), al-Imarah (cabang kabilah), al- 


Batnu (perut), al-Fakhdu (paha), al-Fashilah (sendi). 


Al-Sya'bu (bangsa), dalam nasab bangsa Arab adalah seperti 
Adnan. Disebut al-sya'bu, karena kabilah-kabila tercabang 
dari al-Sya'bu. Menurut al-Jauhari, al-Sya'bu adalah abul 
gaba'il, ayah dari suku suku yang bernisbah kepadanya. Al- 
Sya 'bu ibarat kepala bagi tubuh. 


Al-Oabilah (kabilah,suku) adalah cabang dari al-Sya 'bu yang 
menghimpun bebarapa al-Imarah. Dinamakan al-Oabilah 
karena antara mereka “tagabul” (saling menghadap) antara 
satu nasab dengan yang lainnya. Al-Oabilah ibarat dada bagi 
tubuh. Rabi'ah dan Mudlor termasuk al-Oabilah. 


Al- Imarah, adalah cabang dari suku yang menghimpun Al- 
Buthun (perut-perut), ibarat dua tangan bagi tubuh. Ouraisy 
dan Kinanah termasuk al-Imarah. 


Al-Bathnu (perut) adalah cabang dari al-Imarah yang 
menghimpun al-Fakhdu (paha). Seperti Bani Abdi manaf dan 
Bani Makhzum itu termasuk al-Bathnu. 


Al-Fakhdu (paha) adalah cabang dari al-Bathnu (perut). Bani 
Hasyim dan Bani Umayah termasuk al-Fakhdu. 


2 Lihat @owaid Dirasat Ilmil Ansab: Mujahid Mun'atsir 
munsyid: h.6 


www 
17 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Al-Fashilah (sendi) adalah ahlu bait dan orang dekat dari 
seseorang. Al-Fashilah ibarat tapak kaki. Bani Abbas masuk 
dalam kategori al-Fashilah bagi Nabi Muhammad Saw. 


Imam Nawawi berkata dalam kitab Tahrir al-Tanbih: 
Sebagian ulama menambahkan al-Asyiroh sebelum al- 
Fashilah. Menurut al-Jauhari, al-Asyirah adalah kelompok 
terdekat (al-rohtu al-adna). 


Apabila al-Oabilah telah banyak menurunkan generasi, maka 
ia bisa menjadi al-Say'bu. Demikian pula al-Imarah bisa 
menjadi al-Oabilah, al-Buthun menjadi al-Imarah, al-Fakhdu 
menjadi al-Bathnu, al-Fashilah menjadi al-Fakhdu, dan 
generasi baru kemudian menjadi al-Fashilah, demikian 
seterusnya. 


Menurut al-Jauhari, seluruh kabilah Arab kembali kepada 
ayah yang satu selain tiga kabilah yaitu Tanukh, al-“Itg dan 
Gassan. 


Apabila ada suatu kabilah didalamnya ada al-Batnu yang 
berbeda-beda maka disebut al-Jamajim, sedangkan bila terdiri 
dari satu al-Batnu maka disebut al-Arja. 


Menurut al-Ubaidili", tingkatan nasab ada sepuluh: 
Jadzmunnasab, al-Jumhur, al-Syu 'ub, al-Oabilah, al-Amayir, 
al-Buthun, al-Asyayir, al-Fasho'il dan al-Rahtu. 


METODE BERNISBAH 


21 Lihat Tahdzibu al-Ansab: 22-23 


wa aa 
18 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Jika suatu nasab telah mencakup beberapa tingkatan nasab, 
seperti Hasyim, Ouraisy, Mudlor dan “Adnan, maka boleh 
bernisbah kepada kepada salah satu diantaranya, misalnya ia 
bernisbah dengan al-Hasyimi atau al-Ouraisyi atau al-Mudlori 
atau al- Adnani, atau semuanya dinisbahkan, misalnya ditulis 
al-Hasyimi al-Ouraisyi al-Mudlori al-“Adnani. Tetapi menurut 
al-Jauhari, jika telah bernisbah kepada yang paling tinggi, 
seperti al-Adnani, maka sudah cukup tidak menisbahkan 
kepada yang bawah. Jika dalam nisbah hendak dibawa 
beberapa tingkatan, terjadi perbedaan pendapat ulama nasab, 
manakah yang didahulukan, apakah nasab tinggi atau nasab 
rendah? 


Sebagian ulama mengatakan bahwa nasab tinggi didahulukan 
dari pada nasab rendah, maka seorang Bani Hasyim 
menisbahkan dirinya dengan al-Ouraisyi al-Hasyimi. Menurut 
ulama lainnya, yang utama adalah meletakan nasab rendah 
terlebih dahulu baru nasab tinggi, maka ia mengatakan al- 
Hasyimi al-Ouraisyi.” 


BERNISBAH BUKAN KEPADA KABILAHYA 


Seseorang terkadang bernisbah kepada suatu kabilah dengan 
sebab al-half dan al muwalat. Al-half adalah sumpah setia 
untuk saling membela. Dan al-muwalat adalah budak yang 
diperdekakan. Maka ia di katakan “halifu bani fulan” (orang 
yang mengadakan sumpah untuk saling membela dengan bani 


”? Lihat @owaid Dirasat Ilmil Ansab: Mujahid Mur'atsir 
munsyid: h.9 


wa 
19 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


fulan) atau “maula bani fulan” (orang yang diperdekakan 
bani fulan). 


NAMA KABILAH 


Nama kabilah biasanya diambil dari nama ayah seperti 
Rabi'ah, Mudlor, al-Aus, al-Khozroj dan sebagainya. 
Terkadang pula, nama kabilah diambil dari nama ibu seperti 
Khandaf, Bajilah dan sebagainya. Terkadang dengan nama 
khusus selain nama ayah dan ibu. Sebagian kabilah juga 
dinamai dengan lagob (gelar) karena sebab tertentu seperti 
Gassan. Kabilah Gassan dinamai dengan nama sumber air 
yang berada ditempat mereka tinggal. 


Dalam al-Gur'an, nama seperti “Aad, Tsamud dan Madyan 
kembali kepada nama al-Oabilah dan al-Sya bu. Istilah Banu 
Fulan lebih banyak untuk nama al-Batnu, al-fakhdu dan al- 
Oobilah yang kecil. 


Terkadang pula, nama al-Gabilah menggunakan nama ayah 
dengan sigot jama' (term jamak) seperti Al-Talibiyyin, al- 
Ja'afirah dan sebagainya. Dan juga ada nama al-Oabilah 
yang menggunakan “Alu” (keluarga) seperti Alu rabi 'ah, Alu 
fadl dan sebagainya. Selain itu adapula yang menggunakan 
istilah “awlad” (anak-anak), biasanya digunakan untuk 


2 Lihat @owaid Dirasat Ilmil Ansab: Mujahid Mun'atsir 
munsyid: h.10 


wa 
20 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


tingkatan al-fakhdu, dikatakan “awladu fulan” (anak-anak si 
fulan). 


NAMA-NAMA ORANG ARAB 


Nama-nama orang Arab biasanya diambil dari apa yang 
berkembang dalam khazanah ingatan mereka dari peristiwa- 
peristiwa yang melingkupi mereka. Terkadang nama orang 
Arab masa lalu diambil dari nama binatang buas seperti Asad 
(singa) dan Namir (macan). Kadangpula dari nama tumbuhan 
seperti Nabat (tumbuhan) dan Handzalah (sejenih buah 
gerenuk). Kadang dari nama hewan melata seperti Hayat 
(ular) dan Hanas (Ular besar). Selain itu orang Arab juga 
menamai anaknya dengan bagian-bagian tanah seperti Fihir 
(batu) dan Sokhor (batu). 


Orang Arab pula menamai anaknya sangat unik yaitu dengan 
menamai anaknya dengan nama-nama yang tidak disukai 
seperti Kalab (anjing), handzalah (buah-buahan yang pahit 
sejenis gerenuk) dan Dloror (yang berbahaya) yang demikian 
itu, seperti yang diceritakan bahwa Abul Oais al-Kalabi 
ditanya, kenapa kalian menamai anak kalian dengan nama 
yang jelek sperti Kalab (anjing) dan Dzi'b (serigala), dan 
menamai budak-budak kalian dengan nama yang bagus 
seperti Marzug (yang diberi rizki) dan Rabah (untung)? Maka 
ia menjawab, kami menamai anak-anak kami untuk musuh- 
musuh kami, dan budak-budak kami untuk kami. Maksudnya 
adalah bahwa anak dipersiapkan untuk menghadapi musuh, 


# Lihat @owaid Dirasat Ilmil Ansab: Mujahid Mun'atsir 
munsyid: h.11 


wa 
21 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


maka mereka (orang arab) menamai anak mereka dengan 
nama yang jelek, dan budak-budak dipersiapkan untuk mereka 
maka mereka memilih nama yang bagus.” 


BILA ADA DUA NAMA YANG SAMA DALAM NASAB 


Bila dalam satu kabilah ada dua nasab yang sama, seperti al- 
Harits pertama dan al-Harits kedua, maka nama yang lahir 
pertama ditulis al-Harits al-Akbar dan yang lahir berikutnya 
al-Harits al-Asghor.? 


NAMA PEREMPUAN DALAM NASAB 


Para ahli nasab tidak menyebut nama perempuan dalam al- 
musyajjar, karena nama perempuan sudah disebutkan dalam 
al-mabsuth. Kecuali itu, perempuan-perempuan yang 
melahirkan tokoh masyhur disebutkan dalam musyajjar, 
begitu pula perempuan disebutkan untuk menjadi pembeda 
dari nama lainnya, seperti Ibnu al-Hanafiyah, untuk 
Muhammad bin Ali, agar diketahui berbeda ibu dengan anak- 
anak dari Siti Fatimah. 


2 Lihat @owaid Dirasat Ilmil Ansab: Mujahid Mun'atsir 
munsyid: h.11 
? Lihat @owaid Dirasat Ilmil Ansab: Mujahid Mun'atsir 
munsyid: h.12 


www Se 
22 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


BAB III: 
METODE MENETAPKAN NASAB 


METODE MENETAPKAN NASAB AHLI FIKIH DAN 
AHLI NASAB 


Metode menetapkan nasab antara ahli fikih dan ahli nasab 
pada prinsipnya sama. Perbedaannya, ulama fikih, umumnya, 
hanya menetapkan nasab yang dekat, yaitu menetapkan 
seorang anak kepada ayahnya untuk keperluan fikih seperti 
menetapkan waris, wali nikah dan sebagainya. Sedangkan ahli 
nasab (nassabah), selain menetapkan (itsbat) nasab yang 
dekat, juga memperhatikan nasab yang jauh, untuk keperluan 
penisbatan seseorang kepada kabilah yang diakuinya. 


Penetapan nasab yang dekat oleh nassabah, adalah untuk 
memasukannya kedalam syajarah (pohon) nasab suatu 
kabilah. Sedangkan penetapan nasab yang jauh yang 
dilakukan seorang nassabah, biasanya untuk memverivikasi 
pengakuan seseorang atau sekelompok orang yang mengaku 
bernisbah kepada suatu kabilah tertentu. 


Untuk keperluan fikih, terkadang ahli fikihpun mengitsbat 
nasab yang jauh dengan menggunakan metode para nassabah, 
seperti untuk menetapkan Bani Hasyim dan Bani Muttolib 
dalam masalah menerima zakat dan khumus (satu perlima) 
harta ganimah (harta rampasan perang yang di situ ada bagian 
untuk Bani Hasyim dan Bani Muttolib). 


23 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Metode menetapkan nasab ada enam”: 


1. Perkawinan 

2. Ikrar 

3. Bayyinah (Kesaksian dua orang muslim) 

4. Syuhroh walsitifadloh 

5.  Kitab-kitab nasab terdahulu 

6. Rekomendasi ahli nasab 
PERKAWINAN 


Perkawinan sebagai metode menetapkan nasab. Artinya jika 
ada pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan lalu 
mempunyai anak, maka anak itu bernasab kepada ayahnya. 
Jika tidak ada pernikahan, walau ia anak biologisnya, maka 
tidak bernasab kepada ayahnya. 


Nabi Muhammad Saw. Bersabda: 
(SBB ay) AN AU, pia NI 


“Anak itu (bernasab) karena firasy (adanya perkawinan atau 
milkul yamin) dan bagi pezina adalah kekosongan (nasab) ”. 
(H.R. Bukhari) 


IKRAR 


Ikrar nasab, adalah seperti bahwa seorang ayah yang berkata 
bahwa ia adalah ayah anak itu, atau seorang anak yang 
berkata bahwa aku adalah anak dari orang itu. 


4 Gowaid Dirasat ilmil Ansab: hal. 3 


www 
24 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


BAYYINAH 


Kesaksian dalam nasab, menurut Madzhab Syafi'l dan 
Madzhab Hanbali, adalah dengan bersaksinya seluruh ahli 
waris bahwa ia adalah anak muwarrits-nya. Sedang menurut 
Madzhab Hanafi dengan kesaksian dua orang laki-laki atau 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan 
menurut Madzhab Maliki hanya dengan kesaksian dua orang 
laki-laki. 


SYUHROH WAL ISTIFADLOH 


Syuhro wal istifadloh (at-tasamu', mendengar dari mulut ke 
mulut) adalah cara yang diakui Islam untuk menentukan 
beberapa masalah fikih, termasuk nasab. Madzhab empat 
sepakat teori syuhroh wal istifadloh dapat diterapkan sebagai 
hujjah (dalil) dalam menentukan nasab dan menafikannya.” 


Nabi Muhammad Saw. menggunakan syuhroh walistifadloh 
ketika ia meyakini bahwa Hamzah bin Abdul Muttolib adalah 
saudara satu susuan dari Tsuwaibah, padahal, Nabi waktu itu 
tidak melihat sendiri ketika Hamzah menyusu kepada 
Tsuwaibah, karena Hamzah menyusu dua tahun sebelum Nabi 
Muhammad menyusu." 


Ketika di kampung kita ada seorang anak bernama Ahmad 
yang sudah dikenal sebagai anak dari Umar, maka kita boleh 
bersaksi bahwa Ahmad adalah benar anaknya umar dengan 


2 Fighul Islam Wa Adillatuhu, Maktabah Syamilah: 10/271 
? Ibnu @udamah, Al mughni: 12/24 
20 At-Tobagotul Kubro: 1/87 


www Ta 
25 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


tanpa melihat akta kelahirannya. Itulah syuhroh wal istifadloh. 
Tetapi, jika kemudian kesaksiannya berdasar syuhroh wal 
istifadloh itu bertentangan dengan kenyataan, misal ada saksi 
yang kuat bahwa ternyata Ahmad ini hanya anak angkat dari 
Umar, maka syuhroh wal istifadloh ini batal. 


Ibnu Hajar Al-asgolani berkata: 
TAS La oa OL VI Risa YL Kah Ul OI 


“Sesunggunya nasab adalah sebagian dari yang bisa 
ditetapkan dengan metode istifadloh kecuali telah sohih 
sesuatu yang menentangnya” 


Imam Ar-Ruyani (w.502) menyebutkan di dalam kitab Bahrul 
Madzhab pendapat Imam Sayfi'1 tentang syarat-syarat 
syuhroh wal istifadloh, sebagai berikut: 


aan obl api Kemig Kemal LUS II della Ola! Sg gal Jatlh oke 


Da IE BAE GA Sa Ai Kana SUS pg HI 


“Maka inilah empat syarat (penetapan nasab): sepanjang 
zaman, bernisbat kepada nasab yang orang lain (juga) 
bernasab kepadanya, tidak ada penolak, dan tidak adanya 
dalil-dalil yang merupakan sebab (ia bisa menjadi) bayyinah 
(bukti), sehingga bisa bersaksi terhadap nasab itu.” 


" Al-Jawab al-Jalil an Hukmi Baladil Khalil: 47 
2 Bahrul Madzhab: 14/134 al maktabah asyamilah 


www wa 
26 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Begitu pula untuk nasab yang jauh, syuhroh wal istifadloh 
disyaratkan harus setiap generasi, atau yang dikenal ahli nasab 
dengan istilah syuhroh walistifadloh fi al-tarikh (kemashruhan 
sepanjang sejarah), ia tidak boleh bertentangan dengan 
kesaksian kitab-kitab dalam setiap generasi. 


Pusat Study Nasab Asyraf Ali Al-Thayyar menyebutkan: 


apa CAS 2 ld dal Heli Jl hg Su 3 JI yana Jai 


“Yang pertama adalah kemasyhuran nasab dalam sejarah, ia 
merupakan salah satu tuntutan yang penting sekali dalam 


menetapkan meneguhkan nasab manapun atau nama-nama 


pokok yang diteliti dalam nasab”“ 


KITAB-KITAB NASAB 


Jika seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad 
Saw. maka dalam setiap generasi itu harus masyhur bahwa ia 


2http://altayyarfamily.net/index.php/component/content/article/ 
1-books/436-2012-09-30-21-23- 
29.htmI#:“:text-XD8KAS4DIKSEK20/D8K6B7 MXD8KB1KDIKBAN 
D9VB2 KD BE KAI K20KDB KA 7 KDI KBA KD 8 KAB K3 KAD KDB KAB 
20Y6D9I KBEKDB KA 7 ADI KB DI K8 KDI KS6KRDI KS DB KACKD 
9 VGA KD KAI K20KDIKBLKDIKBA, 4D9I R81 KDI KBAK20KDI KS 
6XD 8 WBE KD BKB, KDI KBAK20KDIKS7 KDI KBEK20KDSKA7 KDI 
YK BA ADI KBK DB KACKDBKA 7 MDS KAD K20/DBKA7KDIKBAKDB 
KWAD KDI KB2 KDI KBAKDIKB2KDIKBA 


www ea ea 
27 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


adalah keturunan Nabi, bukan hanya di masanya tapi terus di 
masa ayahnya, kakeknya, buyutnya dst. Bagaimana cara 
mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan 
kesaksian kitab-kitab nasab. Setiap generasi dari 
keturunannya itu harus tidak bertentangan dengan kitab-kitab 
nasab sezaman atau yang berdekatan. Demikian sebagaimana 
pendapat Pusat Study Nasab Asyraf Alu al-Thayyar.” 


SS oya Degan Fiat SAI LI le eta gala SI 
0S ealj3 Will Aron AlLo alis SS ds Gtlla Speall OLYI 
SE AE mi ARI SI ola pol yag Hepi, Wales jl 
Gmel3 BL sate labael OStgnodly ebi ayal og sm 
bete IS Jep Aa! Als 3 Lets La Alang OlaglaM Boat 

Sai YI Selasa Dab 3 As Solagkah! oya A13 La cela, NI 


“Lihathttp://altayyarfamily.net/index.php/component/content/ 
article/1-books/436-2012-09-30-21-23 

29 html#:-:text-YD8YA54DIYSOK20KDBKB7 VD8KB1Y6 
DIWBAYD IV 24 DB WAY 20W DEWA 7YD INSAN BKASY 
D8 WA D KD B3 WABY20YD IYA D BMA TK DI WB KADIN YO 
D9Y6864D IBI AD BMA CV IVBAND BMA IK 20KDIYSL YO 
DIWBA, 4D IKEA DIY BAY 20YDIYSO 6D SKB DSB 1Y6 
DIWBAY204D IST AD IV 88 KY 20 KW DB WA7 WDIVS4KDI KS 
CKD BMA CYD BA 7 AD SKA D Y20 KD 8KA7YDINBAKD BY 
ADYDIY824DINBAKDIYS2KDIVWSA 


www 


28 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


“Pedoman ketujuh adalah matan ilmu nasab, yang diwakili 
oleh kelompok kitab-kitab nasab utama yang mu 'tabar dan 
disepakati bahwa mereka adalah manhaj yang valid dengan 
reputasi penulisnya dan integritas mereka yang terbebas dari 
berlebihan (ekstrim), mujamalah (tidak enak, kesopanan) dan 
distorsi. Dan keistimewaan kitab-kitab ini, bahwa ia 
mengumpulkan antara kaidah-kaidah ilmu nasab dan 
kodifikasi, tarajim dan siyar. Dan memungkinkan ia dihitung 
sebagai kamus-kamus yang di dalamnya terdapat informasi- 
informasi yang berkaitan dengan ilmu nasab. Dan antara satu 
dan lainnya saling melengkapi, karena banyaknya cakupan 
dari kekayaan informasi mengenai tobagot dan nama-nama 
pokok dari nasab-nasab. 

Demikian pula yang ditegaskan oleh Al-Nassabah Ahmad bin 
Sulaiman Abu Bakrah al-Turbani: 


Shttp://altayyarfamily.net/index.php/component/content/articl 
e/1-books/436-2012-09-30-21-23 

29 html#:-:text-YD8YA54DIYBOK20KDBKB7 VDSKB1Y6 
DIWBAYD IV 24 DB WAY 20W DEWA 7YD INSAN BKASY 
D8 WA D KD B3 WABY20YD IYA D BMA TK DI WB KADIN YO 
D9Y6864D IBI AD BMA CV IVBAND BMA IK 20KDIYSL YO 
DIWBA, 4D IKEA DIY BAY 20YDIYSO 6D SKB DSB 1Y6 
DIWBAY204D IST AD IV 88 KY 20 KW DB WA7 WDIVS4KDI KS 
CKD BMA CYD BA 7 AD SKA D Y20 KD 8KA7YDINBAKD BY 
ADYDIY824DINBAYDIYB2KDIVSA 


www wwe 


29 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Us Hamdi Kg 3 Aa NS 1 Lgamdi Alai! 0m AeolitaYI SS II ag 


LAGAT port) jalak! Oglog 3" dadali " elit Yy Bredl HIU LS 


“Walaupun kemasyhuran itu dari kabilah itu sendiri (antar 
mereka), maka tidak berfaidah dalam itsbat (tetapnya) nasab, 
Jika ia bertentangan dengan syuhroh wal-istifadloh ilmiyah 
dalam sumber-sumber dan referensi-referensi (kitab atau 
manuskrip) lama. 8 

Contoh: jika ada seseorang yang mengaku keturunan Nabi 
Muhammad Saw dari jalur Musa al-Kadzim. Lalu ia mengurut 
nama leluhurnya, ternyata ia dari jalur Zaid bin Musa al- 
kadzim, lalu dilihat dalam kitab yang paling dekat dengan 
masa hidup Zaid bin Musa, misalnya dalam kitab Sirr al- 
Silsilat al- Alawiyah (abad keempat hijriah), setelah dilihat 
dalam kitab tersebut, ditemukan keterangan bahwa Zaid bin 
Musa al-Kadzim tersebut tercatat Yam yu'aggib' (tidak 
mempunyai keturunan), maka, pengakuan ini batal, jika tidak 
ada kitab semasa atau yang lebih tua mengatakan sebaliknya. 
Jika ada kitab semasa yang mengatakan sebaliknya, maka 
nasab tersebut nasab yang mukhtalaf fihi (diperselisihkan). 


Jika tidak ada kesakisan kitab-kitab dari nama-nama itu 
semua, artinya sama sekali tidak ada kitab yang menyebut 
nasabnya ke atas maka disitulah syuhroh walistifadloh 
berlaku. 


Contoh: jika ada seseorang mengaku keturunan Nabi Ibrahim 
dari jalur Adnan, ia mengurut namanya sampai Nabi Ibrahim, 


3 http://alturbane.blogspot.com/2014/05/blog-post 23.htmi 


www me 
30 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


dari namanya sampai Adnan sesuai dengan kitab-kitab nasab, 
lalu mulai dari Adnan tidak bisa dikonfirmasi kitab nasab, 
karena tidak ada kitab yang menulis mulai dari nama Adnan 
sampai Ibrahim, maka syuhroh wal istifadloh berlaku mulai 
dari nama Adnan sampai nama Ibrahim. Artinya tidak 
memerlukan kesaksian, karena sudah masyhur di kalangan 
Bangsa Arab bahwa Adnan adalah keturunan Ibrahim. 


Kesaksian sebuah kitab nasab juga, harus dibuktikan bahwa 
kitab nasab itu benar-benar ada. Tidak bisa bersaksi dengan 
kitab nasab yang dikatakan telah hilang dan tidak bisa 
ditemukan. Sebagai mana disebutkan oleh Sayyid al-Husain 
Haidar al-Hasyimi dalam kitabnya Rasa il fi Ilmi al al-Ansab 
sebagai berikut: 


LAS WS Akal! Ily AHY Kang Oa BY SI G3, 
SUS Lagu roll KL Val Hb gl Bie al A3 MUSI Ol ang ad 
Dela Aly Y ASI OY YI 


“(Ciri-ciri nasab palsu dari sisi silsilah adalah), dokumen 
yang tidak terbukti ada, missal ia menisbahkan bagi seorang 
ulama nasab sebuah kitab yang ia duga ditulis oleh ulama 
tersebut, namun ia menduga kitab itu telah hilang atau 
terbakar atau hancur atau tidak mungkin 
mendatangkannya...tidaklah yang demikian itu kecuali 
karena sesungguhnya kitab itu tidak pernah ada sama 


.»37 
sekali” 


37 Rasail fi Ilm al-Ansab: 166 


www Sa 


31 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Contoh dalam kitab Al-Raud al-Jali yang dikarang Murtadla 
al-Zabidi (w. 1205 H.) yang dicetak abad limabelas hijriah ini 
menyebutkan bahwa Al-Ubaidili (w. 437 H.) berkata bahwa 
Ahmad bin Isa pindah dari Irak ke Hadramaut. Setelah diteliti 
dalam kitab Al-Ubaidili yaitu Tahdzibul Ansab wa Nihayatul 
Algab, keterangan seperti itu tidak ada, maka secara ilmiyah 
dikatakan bahwa memang Al-Ubaidili tidak pernah 
mengatakan hal tersebut. Jika kemudian dikatakan bahwa jika 
kita tidak mempercayainya berarti menganggap Al-Zabidi 
berdusta, tentu tidak demikian, bisa jadi ibaroh tersebut 
memang bukan ibaroh Al-Zabidi, tetapi dari salah satu 
penyalin kitab tersebut. 


REKOMENDASI AHLI NASAB 


Tulisan ahli nasab, atau rekomendasi seorang ahli nasab, juga 
dapat dijadikan sebuah metode dalam menetapkan nasab, 
namun ia juga tidak dapat berdiri sendiri. Jika 
rekomendasinya bertentangan dengan kesaksian kitab-kitab 
nasab, maka rekomendasinya batal." 


http ://altayyarfamily .net/index.php/component/content/articl 
e/1-books/436-2012-09-30-21-23 

29 html # :-:text-WD8YA5 ADI W86KW20YD3KB716D8YB1Y6 
DIV BAKWD IV 2Y LB WA IV 20K 8 KA 7 WD INSAN EKABYG 
DBWAD KD 8 WABY20WDIVOBBW DEWA 7D IVSA KDI VE YA 
D 996864 DIYWET V8 WA CV IVWB AW SWA IV20KDIVSLYO 
DIKWBA, 4 DIY81 6D IKWBAYW20YDIVSOKDSMBE DSB 
DIWBAK20WDIYS 7 WIB Y20 KD SWAT ND IVWBANKDIYOS 


www 
32 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


SIFAT YANG HARUS DIMILIKI AHLI NASAB 
DALAM MENETAPKAN NASAB 


Ibnu al-Togtogi al Hasani, menyebutkan dalam kitabnya al- 
Ashili'”, bahwa seorang ahli nasab harus memenuhi kriteria: 


1. Seorang yang bertakwa kepada Allah Swt., agar ia 
tidak berbuat dzalim dalam menetapkan nasab. 

2. Seorang yang jujur, agar ia tidak menafikan yang 
shorih (jelas) dan menetapkan nasab yang 
dicangkokan. 

3. Seseorang yang menghindari perbuatan rendah, agar 
ia berwibawa dihadapan setiap orang, baik orang 
khusus atau orang awam. 

4. Seseorang yang mempunyai kekuatan jiwa, agar tidak 
mudah ditakuti pemegang kekuasaan untuk berbuat 
batil dalam nasab. 

5. Seorang yang mempunyai kemampuan menulis indah. 


KELENGKAPAN AHLI NASAB DALAM 
MENETAPKAN NASAB 


Menurut Pusat studi pembahasan nasab Asyraf Al- Thayyar”", 
dalam menetapkan nasab, seorang ahli nasab, harus 
dilengkapi oleh disiplin ilmu tentang: 


6KWDSKA CKD 3KA7YD SWA DK20KDBKA7ADIYSAKDBY 
ADXDIYS2ADIVSAKDIYKS2YDIVSA 
3 Al-Ashili: hal. 43 


www Sa 
33 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


1. Memahami tafsir ayat al-Yur'an yang berkaitan 
dengan ilmu nasab seperti ayat-ayat tentang tathir 
(kesucian) ahli bait, waris, wasiat, rodo'ah (menyusu 
bukan kepada ibu kandung), mahram dsb. Menurut 
penulis, begitu juga tentang hadits-hadits yang 
berkaitan dengannya. 

2. Memahami pendapat para ulama tentang hal-hal di 
atas, dengan memperhatikan fatwa-fatwa mereka. 

3. Memahahami Bahasa Arab: nahwu, shorof dan ilmu 
Ma'ani. 

4. Memahami ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu siroh, 
ilmu tarajim warrijal (biografi). 

5. Berpedoman kepada kitab-kitab nasab mu'tabarah 
yang memuat tingkatan nasab dan a'midatunnasab 
(nama-nama pokok dari nasab-nasab). Setiap berita 
nasab harus di sesuaikan dengan sanad periwayatan 
sesuai kitab-kitab tersebut, dengan menyebutkan 
referensinya. Sehingga seorang nassabah tidak 


“Lihathttp://altayyarfamily.net/index.php/component/content/ 
article/1-books/436-2012-09-30-21-23 

29 html#:-:text-YD8YA54DIYB6K204DBKB7 YD8KB1Y6 
DIWBAYD IV 24 DB WAY 20W DEWA 7YD INSAN BKASY 
D8 WA D KD B3 WABY20YD IYA D BMA TK DI WB KADIN YO 
D9Y6864D IBI AD BMA CV IVBAND BMA IK 20KDIYSL YO 
DIWBA, 4D IKEA DIY BAY 20YDIYSO 6D SKB DSB 1Y6 
DIWBAY204D IST AD IV 88 KY 20 KW DB WA7 WDIVS4KDI KS 
CKD BMA CYD BA 7 AD SKA D Y20 KD 8KA7YDINBAKD BY 
ADYDIY824DINBAYDIYB2KDIVSA 


www wwe 


34 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


terjerumus dalam menyebutkan nasab yang 
(sebenarnya) batil. 

6. Kemampuan menyaring (menganalisa) setiap berita 
yang terdapat dalam-kitab-kitab nasab dan referensi 
lainnya. Banyak kitab-kitab nasab yang tidak memuat 
faidah ilmiyah yang benar. Dan banyak pula kitab- 
kitab yang tidak sepi dari intrik-intrik dan nasab- 
nasab batil. 

7. Melihat kemasyhuran nasab (yang diteliti) dalam 
sejarah. Ini adalah salah satu masalah yang sangat 
penting dalam mengitsbat (menetapkan kesahihan) 
nasab. Sebuah nasab harus memiliki kemasyhuran 
sepanjang sejarah dengan melihat kitab-kitab nasab, 
tarajim, biografi, dan sebagainya. Kemasyhuran 
seorang tokoh (kepada ahli bait), baik ulama, syaikh, 
mufti, dan pemimpin, tidak cukup dijadikan tolak 
ukur kesahihan nasab, tetapi yang demikian itu harus 
dikonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, apakah 
kemsyhurannya (di tengah masyarakat) sesuai dengan 
kemasyhurannya dalam kitab-kitab nasab ahlu bait 
sepanjang zaman, atau tidak? Ulama nasab menyebut 
hal yang demikian itu dengan istilah 'syuhroh wal 
istifadloh fi al tarikh ' 


35 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


BAB IV: 
METODE ULAMA MENAFIKAN NASAB 


Para ulama, mempunyai perhatian besar dalam menjaga nasab 
Nabi Muhammad Saw, agar nasab Nabi Muhammad Saw 
tidak dimasuki nasab palsu atau dukhala al nasab (penyusup- 
penyusup nasab). 


NASAB PALSU 


Tempat beredarnya nasab palsu, menurut Annasabah Sayyid 
al-Husain Haidar al-Hasyimi, biasanya di kitab-kitab sastra 
(adab), sejarah, rihlat (perjalanan), orientalis, figih, riwayat 


. 41 
awam, Surat kabar dan internet. 


CIRI-CIRI NASAB PALSU 


Nasab-nasab palsu, walaupun sudah syuhrah dan istifadloh 
akan dapat dilacak kepalsuannya. Karena ia tidak mungkin 
dapat berdiri sendiri. Kepalsuan sebuah nasab bisa dari dua 
segi: pertama dari segi silsilah yang kedua dari ssegi 
nassabah.” 


Ciri kepalsuan dari segi silsilah": 


1. Silsilah mufradah: silsilah ini satu garis ke atas hanya 
menyebut anak ke ayah, ayah ke kakek terus ke atas 
tanpa menyebut saudara-saudara ayah atau saudara- 


4 | ihat Rasail fi Ilmi al-Ansab: 165 
22 |ihat Rasail fi Ilmi al-Ansab: 166 
2 |ihat Rasail fi Ilmi al-Ansab: 166 


www ea 
36 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


saudara kakek. Silsilah seperti ini patut dicurigai 
palsu. Kecuali ia dapat membuktikan bahwa silsilah 
ini hanya ringkasan dari syajarah yang memuat 
keseluruhan. 

2. Silsilah tersebut menyebut nama-nama yang 
keberadaanya tidak dapat dibuktikan dalam buku 
nasab atau buku sejarah. 

3. Nama-nama yang berada dalam silsilah mengalami 
kekurangan nama atau kelebihan dilihat dari 
kelaziman jumlah generasi yang seharusnya. 

4. Silsilah Mudlthoribah, yaitu silsilah yang berubah- 
ubah dan terjadi keterputusan beberapa nama yang 
sulit disambungkan dengan asal silsilah. 

5. Silsilah Faj'ah, yaitu sislilah yang muncul tiba-tiba 
yang beberapa masa luput dari catatan para ahli nasab 
pada zamannya. 

6. Silsilah mukhalifah, yaitu silsilah yang menyalahi 
kesepakatan para ahli nasab. 

7. Nama dalam silsilah suatu kabilah menyalahi 
kebiasaan sosial dan ideology kabilah tersebut. 
Misalnya, nama itu nama ajam (bukan Arab) suatu 
daerah, tampa didukung adanya data sejarah 
perpindahan leluhur ke daerah tersebut. Atau nama- 
nama itu biasa digunakan oleh kaum syi'ah namun 
berada di kabilah yang menganut sunni, tanpa ada 
sumber perubahan madzhab. 


CONTOH-CONTOH PENAFIAN NASAB OLEH PARA 
ULAMA 


37 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Ada beberapa contoh, di mana ulama menafikan nasab dengan 
metode konfirmasi kitab nasab. Diantaranya: 


SYAIKH ABU HASYIM IBRAHIM BIN MANSUR AL- 
HASYIMI AL-AMIR 


Menafikan Nasab Kabilah Tabariyah di Makkah 


Ketika beliau menafikan nasab Kabilah Tabariyyah, di 
Makkah, yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad 
Saw melaui jalur Husain bin Ali, ia menafikannya dengan 
berlandaskan kitab-kitab nasab.” 


Kabilah Tabariyah, sudah masyhur sebagai keturunan Nabi 
mulai abad sembilan Hijriyah sampai abad empatbelas 
Hijriyah. Bahkan, menurut al-Gadli ja far Li Bani Makky (w. 
1342 H), kemasyhuran Kabilah Thabariyah ini, sudah 
mencapai derajat got'i. dan banyak dari kabilah ini yang 
menjadi ulama-ulama besar di Makkah. 


Namun, ternyata, kemashuran mereka sebagai dzuriyat Nabi, 
masuk dalam kategori 'syuhroh haditsah' (kemasyhuran yang 
baru), yaitu hanya sejak abad ke Sembilan Hijriah sampai 
empatbelas Hijriyah, sedangkan abad-abad sebelumnya, yaitu 
abad 8,7,6,5,4, keluarga ini tidak dikenal sebagai keturunan 
Nabi. 


Mereka mengaku keturunan Husain bin Ali dari anaknya yang 
bernama Abdul Wahid, sedangkan, dalam kitab-kitab nasab 


4 Lihat al-Ifadlah: h. 49-63 


www 
38 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


disebutkan bahwa Husain tidak mempunyai anak bernama 
Abdul Wahid. 


Dalam menyatakan bahwa Husain tidak mempunyai anak 
Abdul Wahid tersebut, Syekh Ibrahim bin Manshur al- 
Hasyimi, mengkonfirmasinya dengan kitab-kitab nasab, 
diantaranya: Nasabu Ouraisy karya Musy'ab al-Zubairi (w. 
236 H.), kitab Sirr Silsilat al-Alawiyah karya Abu Nash al- 
Bukhari (w.341 H.), al-Tadzkirah fi al-Ansab al-muthohharah 
karya al-Ubaidili (w.435 H.), al-Majdi karya al-Umari (w. 
459 H), , al-Syajarah al-Mubarokah karya Imam al- 
Fakhrurazi (w.606 H.), , al-Ashili karya Ibnu al-Togtogi 
(w.709 H) dan Siyar A'lam al-Nubala karya al-Dzahabi 
(w.748 H). 


Dalam kitab yang paling dekat dengan wafatnya Husain bin 
Ali (w. 61 H.), yaitu kitab Nasabu Ouraisy karya Mush'ab al- 
Zubairi (w.236 H.) dikatakan bahwa Husain mempunyai anak 
laki-laki Ali al-Akbar, Ali al-Asgor dan Ja'far. Husain tidak 
mempunyai anak laki-laki bernama Abdul Wahid." 


Dalam kitab Sirr Silsilat al-Alawiyah, disebutkan bahwa 
Sayyidina Husan mempunyai anak laki-laki empat: Ali al- 
Akbar, Ali al-Asgor, Abdullah dan Abu Bakar." Tidak ada 
anak bernama Abdul Wahid seperti klaim kabilah Tabariyah. 
Dan disebutkan dalam kitab tersebut bahwa Husain tidak 


$ Nasabu Ouraisy: 50 
“0 Lihat Sirr Silsilat al-Alawiyah: 30 


www 
39 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


mempunyai keturunan kecuali dari Ali al-Asgor (Zainal 
Abidin). 


Begitupula, kitab-kitab abad selanjutnya menyatakan bahwa 
Husain tidak mempunyai anak bernama Abdul Wahid. 
Dengan argumentasi verfikasi kitab-kitab nasab tersebut, 
kemudian Syaikh Ibrahim bin Mansur al-Hasyimi, 
menyimpulkan bahwa nasab Kabilah Tabariyah yang 
mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Saw, sebagai 
nasab Ya ashla lah” (tidak punya asal, tertolak). 


NAOOBAH AL-ASYRAF AI-THOLLIBIYYIN FI AL- 
ALAM AL-ISLAMI 


Membatalkan Nasab Keluarga Gotadat 


Keluarga Ootadat mengaku keturunan Nabi Muhammad Saw 
dari jalur al-Hasani. Nasab mereka melalui Abdullah bin 
Muhammad bin Musa al-Tsani." 


Menurut Nagobah Al-Asyraf al-Thalibiyin fi al-Alam al- 
Islami, nasab itu batil, karena Abdullah tidak mempunyai 
keturunan berdasarkan kitab-kitab nasab mu 'tabar.” 


Di antara kitab-kitab yang menjadi acuan Nagobah Al-Asyraf 
al-Thalibiyin fi al-Alam al-Islami adalah kitab al-Nasab al- 
Kabir karya Abul Husain Yahya al-Agigi (w.277 H.), kitab 
Nasab Al Abi Tholib karya al-Husain bin Ja'far al-Husain (w. 


# Lihat Sirr Silsilat al-Alawiyah: 30 
ji http://alsada—alashraaf. blogspot.com/2017/01/ 
" http://alsada-alashraaf.blogspot.com/2017/01/ 


www ee 
40 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


340 H), kitab Lubab al-Ansab karya Ibnu fundug (w. 565 H.) 
dsb.” 


AHMAD BIN SULAIMAN ABU BAKRAH Al- 
TURBANI 


Membatalkan Nasab Ba Alawi 


Ketika membatalkan nasab Ba Alawi, Syaikh Ahmad Bin 
Sulaiman al-Turbani, melakukan analisa dari kitab-kitab para 
ulama, baik kitab sejarah maupun kitab nasab. 


Ba Alawi adalah keluarga yang bernisbah kepada Alawi bin 
Ubaidillah. Menurut mereka Alawi bin Ubaidllah nasabnya 
tersambung kepada Nabi Muhammad Saw melalui Ubaidillah 
“bin” Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-uraidi bin 
Ja'far al-shadig bin Muhammad al-bagir bin Ali bin Husain 
bin Fatimah al-Zahra. 


Menurut Syaikh Al-Turbani, nasab mereka batil, karena 
beberapa alasan: 


Pertama, ada berita dalam kitab Tuhfat al-zaman, bahwa 
leluhur Ba Alawi, bukan keturunan Nabi, lalu ketika mereka 
hijrah dari Irak ke Yaman, setelah sampai di Yaman, mereka 
mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Saw. Syekh al- 
Turbani mengatakan: 


? http://alsada-alashraaf.blogspot.com/2017/01/ 


www 
41 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


3) ET) (oa BE) 3 JAS as 1 Um IE 
Ikan 02 Gal Ah Anag oyadl Jl lal oya P8 SAI ya Olah 
Megan Saleh IT anjaa NN SA 


“Husain bin Abdurrahman al-Ahdal berkata dalam kitab 
Tuhfat al-Zaman (143): dan Muhammad bin Sulaiman adalah 
orang yang datang dari Irak ke yaman, bersamanya saudara 
atau anak paman, lalu saudaranya ini menyengaja kepada 
syaraf”, maka keturunannya adalah keluarga Ba Alawi di 
hadramaut” 


Berdasar teks ini, Al-Turbani menganalisa, bahwa Ba Alawi 
baru mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad ketika 
sampai di Yaman, berdasar kalimat dalam kitab itu fa “amada 
ila al-syaraf”. Syekh al-Turbani memaknainya dengan “ae 
idda'a al syaraf' (yakni ia mengaku menjadi syarif).' 


Yang kedua, untuk meragukan nasab Ba Alawi, al-Turbani 
mengutip pernyataan Syekh Mugbil al-Wada'I dalam kitab 
Sho'got al-Zilzal. Al-Turbani menyatakan: 


(EA) III Tio) SI SLS oa Jaa RAN adl alah J9 
Ily JAR! Kang Sip leh JT dan Kai La Ol Gebang 0 IG... 


BA oa Ia SI j3 LAI 


''https://www.jordanzad.com/index.php?page-article&id-1056 
08 


42 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


“Dan berkata Imam Yaman, al-Allamah Mugbil bin Hadi al- 
Wada'I, dalam kitab Sho 'got al-Zilzal:...begitu juga, siapa 
yang mampu menetapkan nasab leluhur keluarga Ba Alawi, 
keluarga al-Ahdal dan al-Oudaimi, maka mereka bertiga 
keluar dari Irak” 

Ketiga, menurut Al-Turbani, nasab keluarga Ba Alawi 
berubah-ubah. Dalam syajarah (pohon nasab) mereka yang 
lama, nasab mereka adalah: Isa bin Alawi bin Muhammad bin 
Himham bin Aun bin Muhammad al-Kadzim. Menurut al- 
Turbani, nasab itu sebagaimana disebut oleh al-Hajari dalam 
kitab Mu'jam-nya. Disebut juga oleh al-Zabarah dan Ahmad 
Abdu al-Rido dalam kitab al-Ansab al-Mungati 'ah.” 


Selanjutnya, Al-Turbani menyatakan, nasab seperti itu batil, 
karena Musa al-Kadzim tidak mempunyai anak bernama Aun, 
sebagaimana dalam kitab-kitab nasab mu'tabaroh, seperti 
kitab Abu Nashr al-Bukhari (w.341 H), Sirr Silsilat al- 
Alawiyah, Ibnu Hazm al-Andalusi, Ibnu Inabah (w. 828 H) 
dan lain-lain.” 


AL-SYARIF MURAD SYUKRI 


Membatalkan Nasab Ba Alawi 


'“https://www.jordanzad.com/index.php?page-article&id-1056 
08 
?https://www.jordanzad.com/index.php?page-article&id-1056 
08 
?#https://www.jordanzad.com/index.php?page-article&id-1056 
08 


www 
43 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Dalam membatalkan nasab Ba Alawi, Syaikh al-Syarif 
Murad Syukri, berpatokan kepada kitab Umdat al-Tholib 
karya Ibnu Inabah (w. 828). Menurutnya, Ibnu Inabah tidak 
mencatat nama keluarga Ba Alawi, padahal Ibnu Inabah 
menyatakan kitabnya ini mencakup seluruh keturunan Nabi, 
sebagaimana dalam mugaddimah kitabnya ia mengatakan: 

Urelal Hasi 3 Hrot Oi de An adil atinny Renon am 
Legian 6 Iga! Il AINI 2019 € Sop PA Um AR LS 
Y! 3x5 Yg (Ia oSilss ai lu Ys « kemaluan g mali ME —a 


AN gnnta 


“Maka ashobiyah telah menggerakan aku, jiwa al-abiyyah 
telah memotifasiku, untuk mengarang kitab nasab-nasab 
keturunan Abi Thalib yang mencakup furu' dan ushul, dan 
mengumpulkan al-ajdzam (pokok keluarga) dan al-dzuyul 
(keturunan), dan meratakan serta menghabiskan cabang 
cabang ilmu ini, dan tidak meninggalkan yang kecil dan yang 
besar, kecuali semua di masukan”? 

Dari kalimat Ibnu Inabah ini, Murad Syukri menyatakan 
bahwa nasab Ba Alawi batil, karena jika Ba Alawi ini sahih, 
maka Ibnu Inabah akan menyebutkannya, karena Ibnu Inabah 
telah mengatakan dalam mugaddimah-nya, bahwa kitabnya 
mencakup seluruh keturunan Abu Thalib.” 


2 https://www .alshibami.net/sagifa/showthread.php?t-44394 
78 https://www .alshibami.net/sagifa/showthread.php?t-44394 


www Se 
44 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Alasan yang kedua dari Murad Syukri dalam membatalkan 
nasab Ba Alawi, adalah bahwa raja Yaman yang bernama al- 
Malik Umar bin Rasul (w. 696 H.) menulis sebuah kitab yang 
bernama Torfat al-Ashab fi Ma 'rifat al-Ansab, yang dalam 
kitab itu ia mencatat seluruh asyraf yang berada di Yaman, 
tetapi dalam kitab itu keluarga Ba Alawi tidak dicatat, padahal 
di tahun itu keluarga Ba Alawi telah ramai menyebar di 
Yaman.” 


Ketiga, Murad Syukri mengatakan, bahwa keluarga Ba Alawi 
hendaklah dapat menyajikan tulisan ulama yang semasa 
dengan Muhammad Sahib Mirbat dan leluhurnya (sampai 
Ubaidillah) yaitu di abad enam, tujuh, delapan, apakah ada 
ulama yang semasa dengan leluhurnya itu menyebut nama 
mereka?” 

Ada beberapa alasan lagi bagi Murad Syukri, yang tidak 
penulis tulis, dalam membatalkan nasab Ba Alawi. 


PENULIS IMADUDDIN UTSMAN AL-BANTANI) 
Membatalkan Nasab Ba Alawi 


Ba Alawi adalah keluarga yang bernisbah kepada Alawi bin 
Ubaidillah. Menurut mereka Alawi bin Ubaidllah nasabnya 
tersambung kepada Nabi Muhammad Saw melalui Ubaidillah 
“bin” Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-uraidi bin 
Ja'far al-shadig bin Muhammad al-Bagir bin Ali bin Husain 
bin Fatimah al-Zahra. 


27 https://vww.alshibami.net/sagifa/showthread.php?t-44394 
2 https://www.alshibami.net/sagifa/showthread.php?t-44394 


www ae 
45 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Nasab yang demikian itu batil berdasarkan kitab-kitab nasab 
di bawah ini: 


Kitab Abad Kelima Hijrah 


Pertama, Kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Algab yang 
dikarang Al-Ubaidili (w. 437) abad 5 ketika menerangkan 
tentang keturunan Ali al- Uraidi tidak menyebutkan nama 
Alawi dan ayahnya, Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu 
anak dari Ahmad al-Abah bin Isa, yaitu Muhammad. Kutipan 
dari kitab tersebut seperti berikut ini: 


03 Ba Ah AI IS or ai at ep AP, 
BEE ea BNI) kam gal ola 
oyg »Yal al Ls ag Ls atl4 2 mal J! A9 Oya AH 
IV age UII Aoleg NI dB) gl JI Jeel 

UV 
“Dan Ahmad bin Isa an-Nagib bin Muhammad bin Ali al- 
Uraidi diberikan gelar an-Naffat, sebagian dari keturunannya 
adalah Abu Ja'far (al-A 'ma: yang buta) Muhammad bin Ali 
bn Muhammad bin Ahmad, ia buta di akhir hayatnya, ia pergi 
ke Basrah menetap dan wafat di sana. Dan ia mempunyai 


anak. Saudaranya di al-jabal (gunung) juga mempunyai 
anak.” 


46 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Kedua, Kitab al-Majdi fi Ansabittholibin karya Sayyid 
Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad al-Umari an-Nassabah 
(w. 490), ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin 
Muhammad an-Nagib ia menyebutkan bahwa keturunan dari 
Ahmad al-Abah bin Isa ada di Bagdad yaitu dari al-Hasan 
Abu Muhammad ad-Dallal Aladdauri bin Muhammad bin Ali 
bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sama seperti al-Ubaidili, 
al-Umari hanya menyebutkan satu anak saja dari Ahmad al- 
Abah. Kutipan lengkapnya seperti di bawah ini: 


Ad bid pa OS SY blh gali BY el pl ani) 
La Anal) lang o9dl de IVAN BI eye oya Ola Ta 
LE uye de nun ab 
AA 


“Dan Ahmad Abul Oasim al-Abah yang dikenal dengan “al- 
Naffat” karena ia berdagang minyak nafat (sejenis minyak 
tanah), ia mempunyai keturunan di bagdad dari al-Hasan 
Abu Muhammad ad-Dalal Aladdauri di Bagdad, aku 
melihatnya wafat diakhir umurnya di Bagdad, ia anak dari 
Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin 
Muhammad (an-Nagib) bin (Ali) al-Uraidi.” 


Ketiga, Kitab Muntagilatut Tholibiyah karya Abu Ismail 
Ibrahim bin Nasir ibnu Thobatoba (w. 400 an), yaitu sebuah 


YYV NAN Kan edan Al AT SA AI eU Hail 3 AKI 


wa en 
47 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi 
perpindahan para keturunan Abi Tholib menyebutkan, bahwa 
keturunan Abi Tholib yang ada di Roy adalah Muhammad bin 
Ahmad an-Naffat. Seperti diketahui bahwa keturunan Nabi 
juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Talib. Kutipan 
kitab Muntagilatut Tholibiyah tersebut sebagai berikut: 


SR 2 al bl AA 3 E (S) 
jaan Jep Bale 


“Di Kota Roy, (ada keturunan Abu Tholib bernama) 
Muhammad bin Ahmad an-Naffat bin Isa bin Muhammad al- 
Akbar bin Ali al-Uraidi. Keturunannya (Muhammad bin 
Ahmad) ada tiga: Muhammad, Ali dan Husain.” 


Dari kutipan itu Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak 
bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahdzibul Ansab dan 
kitab al-Majdi. 


Kitab Abad Keenam Hijrah 


Kitab as-Syajarah al-Mubarokah karya Imam Al-Fakhrurazi 
(w. 606 H) menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak 
mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu 
sebagai berikut: 


WI ge dna AU Alisa 


we aa 
148 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Ag IL ia gl IE Sta DE ya Akad HI MA Lol 


soalnya das Ce Ala 


“Adapun Ahmad al-Abh maka anaknya yang berketurunan 
ada tiga: Muhammad Abu ja far yang berada di kota Roy, Ali 
yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunanya ada 
di Naisaburi.” (Al-Syajarah Al-Mubarokah: 111) 


Dari kutipan di atas Imam Al-Fakhrurazi tegas menyebutkan 
bahwa Ahmad al-Abh bin Isa hanya mempunyai anak tiga 
yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Ia menyebutkan jumlah 
anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan jumlah ismiyah 
yang menunjukan ta'kid (kuat). Ahmad al-Abh tidak 
mempunyai anak bernama Ubaidillah dan tidak mempunyai 
cucu bernama Alawi. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, 
menurut Imam al-fakhrurazi, tidak ada yang tinggal di 
Yaman. Dari sini kesempatan masuknya nama lain sudah 
tertutup secara ilmiyah, kecuali ada kitab semasa atau yang 
lebih dahulu ditulis yang berbicara lain. 


Kitab Abad Ketujuh Hijrah Hijriah 


Kitab al-Fakhri fi Ansabitalibin karya Azizuddin Abu Tolib 
Ismail bin Husain al-Marwazi (w. 614) menyebutkan yang 
sama seperti kitab-kitab abad kelima, yaitu hanya 
menyebutkan satu jalur keturunan Ahmad bin Isa yaitu dari 
jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Adapun kutipan 
lengkapnya adalah: 


49 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Ng HN AA 1 Bor door BPI ian gel ea 
gl Jb JH 3 opl3 Bnadh 


“Sebagian dari mereka (keturunan Isa an-Nagib) adalah Abu 
Ja'far (al-a'ma: yang buta) Muhammad bin Ali bin 
Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Abah, ia 
punya anak di Bashrah, dan saudaranya di al jabal di Kota 
Oum, ia punya anak.” (Al-Fakhri fi ansaabitholibin, Sayid 
Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain al-Mawarzi, Tahgig 
sayid Mahdi ar-Roja'1, h. 30) 


Sampai abad ketujuh ini tidak ada nama anak Ahmad yang 
bernama Ubaidillah dan pula tidak ada disebutkan Ahmad 
punya keturunan di Yaman. 


Kitab Abad Kedelapan Hijriah 


Kitab 'al-Ashili fi Ansabittholibin karya Shofiyuddin 
Muhammad ibnu at-Thogtogi al-Hasani (w. 709 H) 
menyebutkan satu sampel jalur keturunan Ahmad bin Isa yaitu 
melalui anaknya yang bernama Muhammad bin Isa. Kutipan 
lengkapnya seperti berikut ini: 


50 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Ka) £ G3 $ 


“Dan dari keturunan Ahmad bin Isa an-Nagib adalah al- 
Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far 
Muhammad bin Ahmad. 


Kitab al-Tsabat al Mushan karya Ibnul a'raj al-Husaini 
(w.787 H.) 


oly Shak IYA opal IE gl Ong ya USG aisB MI Lala 
Sep IE op gag alay obb Lola yag Sllay (Grand Usus 


TI : . « 
Bd Saki HAN! Al 


“Dan adapun Ahmad, maka ia berketurunan dan dari 
keturunannya adalah Abu Muhammad al Hasan al-Dallal di 
Bagdad, guruku al-umari melihatnya di Bagdad, dan ia 
meninggal di Bagdad, ia adalah putra Muhammad bin Ali bin 
Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Rumi, dan ia mempunyai 
beberapa anak diantaranya Abul Oasim Ahmad al-Asyaj yang 
dikenal dengan al-Naffath” 


YA A0 AI ea Ana RP «Alila ten lil G Gee" 
A5AY tOLek cb" 


www Se 
51 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Demikian pula, sampai 442 tahun ini, sejak kematian Ahmad 
bin Isa, tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah 
dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di 
Yaman. 


Demikian seterusnya. Untuk lengkapnya silahkan baca buku 
penulis “Terputusnya Nasab Habib Kepada Nabi Muhammad 
Saw”. Kesimpulan buku penulis tersebut, bahwa nasab habib 
Ba Alawi terputus selama 550 tahun sejak wafatnya Ahmad 
bin Isa, sampai nama Ubaidillah disebut sebagai anak oleh 
kitab al-Burgoh karya Habib Ali al-Sakran pada abad 
sembilan. Kemasyuhran nasab mereka hari ini adalah syuhroh 
haditsah (kemasyhuran yang baru muncul) pada abad 
Sembilan Hijrah, sebelumnya nasab ini tidak disebut selama 
550 tahun. Menurut ilmu riwayat, nasab habib Ba Alawi ini 
adalah mungoti? (nasab yang terputus), dan dalam ilmu nasab, 
nasab mereka adalah mardudun nasab (nasab yang tertolak). 


52 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


BAB: V 


PENUTUP 


Dalam penutup ini, penulis ingin menyebutkan beberapa 


kitab-kitab nasab yang laik menjadi pegangan para peneliti 
nasab, diantaranya: 


Kitab Nasab Abad Tiga Hijriah 


1. 


Nasab Ma'ad wa al-Yaman al-Kabir karya Ibnu al- 
Kalabi (w. 204 H.) 

Nasabu Ouraisy karya Mush'ab bin Abdullah al- 
Zubairi (w.236 H.) 

Jamharat Nasab Ouraisy wa Akhbaruha, karya al- 
Zubair bin Bakar al-Asadi al-maki (w. 256 H.) 

Ansab al-Asyraf karya Ahmad bin Yahya al-Baladzuri 
(w. 279 H) 


Kitab-kitab Abad Empat Hijriah 


1. 


Isytigog Asma ' al-Oobail karya Muhammad bin hasan 
bin duraid (w. 321 H) 

Al-Yatimah fi al-Ansab karya Muhammad bin Abdu 
Rabihi (w. 328 H.) 

Sirr Silsilat al-Alawiyyah karya Abu Nashr al-Bukhari 
(w. 341 H) 


Kitab-Kitab Abad Lima Hijriah 


53 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


1. Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Algab karya Al- 
Ubaidili (w. 437) 

2. Jamharat Ansab al-Arab karya Ibnu Hazm (w. 456 
H.) 

3. al-Majdi fiAnsabittholibin — karya Sayyid Syarif 
Najmuddin Ali bin Muhammad al-Umari an- 
Nassabah (w. 490) 

4. Muntagilatut Tholibiyah karya Abu Ismail Ibrahim 
bin Nasir ibnu Thobatoba (w. 400 an) 

5. Abna' al-Imam fi Mishro Wa al-Syam al-Hasan wa al 
Husain karya Abu al-Muammar Yahya al-Tobatoba 
(w.478 H.). perhatian! Kitab ini telah tercampur 
dengan ibaroh-ibaroh pentahgig yang tidak dapat 
dipisahkan antara ibaroh kitab asli dan ibaroh 
pentahgig. Maka kitab ini tidak bisa menjadi hujjah. 


Kitab-Kitab Nasab Abad Enam 


1. Al-Ansab al-Muttafagoh karya Abu al-Fadlal 
Muhammad al-Syaibani (w. 507 H.) 

2. Al-Ansab karya Abdul karim al-Sam'ani (w.562 
H.) 

3. Ajalat al-mubtadi wa Fadlolat al-Muntahi fi al- 
Nasab karya al-Hazimi (w.546 H.) 


Kitab-kitab Nasab Abad Tujuh 


1. As-Syajarah al-Mubarokah karya Imam Al- 
Fakhrurazi (w. 606 H) 


54 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


2. Al-Fakhri fi Ansabitalibin karya Azizuddin 
Abu Tolib Ismail bin Husain al-Marwazi (w. 
614) 

3. Al-Lubab fi Tahdzib al-Ansab karya Abul 
Hasan Ibnul Atsir (w. 630 H) 

4. Al-Jauharat fi Nasab al-Nabi wa Ashabihi 
al-Asyarah karya Muhammad al-Burri (w. 
645 H.) 

5. Torfat al-Ashab fi Ma 'rifat al-Ansab karya Al 
Malik Umar bin Yusuf bin Rasul (w.696 H.) 


Kitab-Kitab Nasab Abad Delapan Hijriah 


1. Al-Ashili fi Ansabittholibin karya Shofiyuddin 
Muhammad ibnu at-Thogtogi al-Hasani (w. 709 H) 

2. Al-suluk fi Tabagot al-Ulama wa al- muluk karya Al- 
Oodli Abu Abdillah Bahauddin Muhammad bin 
Yusuf bin Ya gub al-Jundi (w. 730/731/732). 

3. Al-Tsabat al Mushan karya Ibnul a'raj al-Husaini 
(w.787 H.) 


Kitab-Kitab Nasab Abad Sembilan 


1. Oolaid al-Juman karya al-Golgosyandi (w. 821 H.) 
. Nihayat al-Irbi karya al-Golgosyandi (w. 821 H.) 

3. Umdatuttolib fi Ansabi Ali Abi Tholib karya Ibnu 
Inabah (w. 828 H.) 

4. An-Nafhah al-Anbariyah karya Muhammad Kadzim 
bin Abil Futuh al-Yamani al-Musawi (w. 880) 

5. Al-Burgatul Musyigoh karya Habib Ali al-Sakran (w. 
895 H.) 


www ea 
55 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


6. Bahru al-Ansab al-musyajjar al-Kasyaf karya 
Syamsuddin al-Amidi al-Najafi (w. 900 H—-) 


Kitab-Kitab Abad Sepuluh Hijriah 
1. Lubb al-Lubab karya al-Suyuti (w. 911 H.) 
Tuhfatutholib Bima 'rifati man Yantasibu Ila Abdillah 
wa Abi Tholib, karya Sayid Muhammad bin al- 
Husain as-Samargondi (w. 996) 


Kitab-Kitab Abad Sebelas Hijriah 


1. Dzail Lubb al-Lubbab karya Syihabuddin Ibnu al- 
Ajami (w. 1086 H.) 


Kitab-Kitab Abad Duabelas Hijriah 
1. Tuhfat  al-Muhibbin wa  al-Ashhab — karya 
Abdurrahman bin Abdul Karim al-Anshori (w. 1195 
H.) 
Kitab-Kitab Abad Tigabelas Hijriah 
1. Al-Durar al-Mafakhir fi Akhbar al-Arab al-Awakhir 
karya Muhammad bin Hamad al-Bassam (w.1246 H.) 
2. Al-RaudlI al-jaliy karya Murtadla al-Zabidi (w. 1205 
H.) 


Kitab-Kitab Nasab Abad Empat Belas Hijriah 


56 


Ilmu Nasab: Istilah & Metodologi K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie 


Mukhtashar fathi Rabbi al-Arbab karya Abbas al- 
Madani (w. 1346 H.) 

Al-Muntakhab fi dzikri Nasabi Oobai 'il al-Arab karya 
Al-Mugiri (w.1364 H.) 

Asya'ir al-Irag karya Abbas Muhammad al-Azawi 
(w.1391 H.) 

Syamsu al-Dzahirah karya Habib Abdurrahman al- 
Masyhur (w.1320 H.) 

Khidmat al-Asyirah (1384 H) karya Ahmad bin 
Abdullah al-Sagaf. 


Kitab-Kitab Nasab Abad Limabelas 


1. 


Mu jam Oobail al-Arab al-Oodimah wa al-Haditsah 
karya Umar Rido Kahalah (w. 1414 H.) 

Is'af al-A yan fi Nasab ahli Amman karya Salim bin 
hamud al-Sayabi (w. 1414 H.) 

Al-Musyajjar al-Mubassath (1435 H.) karya Ali bin 
Ibrahim Faudah 


57 


